AL WAQI'AH 
(Peristiwa yang besar atau Kiamat) 
Surah ke-56 
96 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. & Apabila terjadi peristiwa yang besar (atau 
hari kiamat), 

2. tidak seorangpun yang mendustakan tentang 
terjadinya. 

3. yang merendahkan (satu golongan) dan yang 
meninggikan (golongan yang lain), 

4. tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan 
yang keras, 

5. dan gunung-gunung dihancurkan sehancur- 
hancurnya, 

6. maka jadilah 
beterbangan, 

7. dan kamu menjadi tiga golongan. 

8. Yaitu golongan kanan. siapa golongan kanan 
itu? 

9. Dan golongan kiri (atau celaka). 
golongan kiri (atau celaka) itu? 

10. Dan orang-orang yang terdahulu (beriman) 
dari orang-orang terdahulu (beriman), 

11. Mereka itulah orang-orang yang dekat 
(dengan Alloh). 

12. (Berada) dalam surga kenikmatan. 

13. golongan besar dari orang-orang dahulu, 

14. dan golongan kecil dari orang-orang kemudian 
15. (Mereka) berada di atas dipan bertahtakan 
emas permata, 

16. Mereka bersandar di atas dipan itu saling 
berhadap-hadapan. 
17. Mereka dikelilingi 
kekal, 

18. dengan membawa gelas, cerek-cerek dan 
piala-piala (minuman) dari mata air, 

19. mereka tidak pening karena minuman itu dan 
tidak pula mabuk, 

20. dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, 
21. dan daging burung dari apa yang mereka 
inginkan. 

22. Dan bidadari bermata jeli, 

23. laksana mutiara yang tersimpan baik. 


gunung itu debu yang 


siapa 


anak-anak muda yang 


Suratul Waqi'ah 


> 


Bismil lahir rahmanir rahim 


N PA Q 

$, i 2 TÉ GC) AR Ea f) © ESN RA BI 
Ah du a C A AR a 5 
yang me- yang me- seorang yang bagi/tentang tidak kejadian/peris- jatuh/ apa- 
ninggikan rendahkan 2 mendustakan terjadinya u tiwa yang besar terjadi bila 


Idzā waqa`atil wāqi`ah (1) Khāfidhatur rāfi`ah 


O igi Sa 
7 g e.> Z 2 
dan dihan- goncangan 


curkan 4 yang keras 
Wabussatil jibalu bassa (5) 


sss AN 
D 35 


Laisa liwaq`atihā kādzibah (2) 


A Yu P $ a < AN 
D A g II 
digon- tatkala 

cangkan 3 


sehancur- gunung- bumi 
5 hancurnya gunung 
(3) Idzarujjatil ardhu rajjā (4) 


LEDA 


yz Yika A >z Da 
a tki eL (SN K 


maka kaum/ tiga pasangan/ dan adalah/ beter- debu maka adalah/ 
golongan 7 golongan jadilah kalian 6 bangan jadilah ia 
Fakānat habā-am mumbats-tsā (6) Wakuntum azwājan tsalātsah (7) fa-ash-habul 
N 22? or A” 2 Pa ai y > 
a i27 T bar AN 7 alL Dr A n pa aA Dr 
L| i PISAN a (A) Fanal L| G COA] 
kaum/ apa/ celaka/ dan kaum/ kanan kaum/ apa/ kanan 
golongan siapa kiri golongan 8 golongan siapa 


maimanati mā-ash-ħābul maimanah (8) Wa-ash-habul masy-amati mā ash-habul 


AN Bapa An 2 AN Yea i) 2A N AN Beg 
da D O SA SI O ai 
7 7 z z 7 Z 
orang-orang mereka orang-orang dan orang-orang celaka/ 
11 yang dekat itulah 10 terdahulu yang terdahulu 9 kiri 


masy-amah (9) Wassābiqūnas sābiqūn (10) Ulā-ikal muqarrabūn (11) 


s, v DN Yor 7 GTA ARN > Y 
A Ay Lai a A A PEA >; 
GAN o E6; R) AGYI aa a D gi G 
orang-2 dari dan sedikit/ orang-orang dari rombongan/ kenik- surga da- 
kemudian golongan kecil 13  pertama/dahulu golongan besar 12 matan lam 
Fi jannātin na'im (12) Tsullatum minal awwalin (13) Waqalilum minal ākhirīn 
(n) ) A A EIA AE [>A >% sA W7 D 
a? DE Lae AoD Pa D de a 
mereka berha- di atas- mereka tersulam/bertahta- dipan di atas 
16 dap-hadapan nya bersandar 15 kan emas permata 14 
(14) “ala sururim maudhūnah (15) Muttaki-ina `alaihā mutaqabilin (16) 
Y> s 27 Zr N7, PPE ff AA RAL 
. 7 - | Si (w) (w) . > -> 
gw A Sun F b S osal Í, t Sks 
mata dari dan dan cerek- dengan mem- kekal/ anak-anak atas menge- 
air piala-piala cerek bawa gelas 1 tetap muda mereka lilingi 
Yathūfu `alaihim wildānum mukhalladūn (17) Bi-akwabiw wa-abārīqa waka“sim mim ma'in 
Ny Kak P am AA O YA 29 OA 22r PES A 
Wian La 44565 Qa) op N, Ve OFA N 
mereka dari apa dan buah- mereka dan darinya/ mereka sakit tidak 
pilih yang buahan 19 mabuk tidak karenanya kepala/pening 18 


(18) La yushadda'una 'anha wala yunzifūn (19) Wafakihatim mimma yatakhayyarūn 


A Pa AN Ng PON 
Gs ae de W pe íi ®© 
& . 
IA J 6 9 w sea WY o D Nr 
A 
mutiara seperti/ bermata dan bi- mereka dari apa bu- 
laksana 22 jelita dadari 21 inginkan yang rung ad 20 


(20) Walahmi thairim mimmā yasytahūn (21) Waĥħūrun 'in (22) Ka-amtsalil lu“Iu-il 


lg i D 2 AN PS a p 5 a 
y ER . (s£) . Ap 
dan sia- di da- mereka ti- mereka te- adalah bagi balas- tersim- 
tidak sia lamnya mendengar dak 24 lah kerjakan mereka apayang an 23 pan baik 


maknūn (23) Jaza-am bima kānū ya`malūn (24) Lā yasma`ūna fīhā laghwaw wala 


` ` z T ARN Y z 
AS | A O 2 \7 PAR E bor 
le a PR Dn S Y a) an 
: pe KI G o YI C) EL 
kaum/ apa/ kanan dan kaum/ selamat/ selamat/ perka- ke- menimbul- 
golongan siapa golongan 26 sejahtera sejahtera taan cuali 25 kan dosa 


ta“tsīmā (25) Illa qilan salaman salāmā (26) Wa-ash-ħābul yamīni mā ash-habul 


w j O y PDI a a O A 
WAL J5 w Rpa 5 Y a 2 NI Me 
memanjang/ dan na- bersusun- Pari tidak pohon di kanan 
terbentang luas ungan 29 susun pisang 28 berduri bidara 27 

yamin (27) Fisidrim makh-dhūd (28) Wathalhim mandhūd (29) Wazhillim mamdūd 

ý gi Oy uE OI D. 
2 32 Sa Da - ED Nr 
dan terputus ti- yang dan buah- tercurah dan 

tidak dak 32 banyak buahan aI air 30 


(30) Wama-im maskūb (31) Wafākihatin katsīrah (32) Lā maqthū`atiw wala 


E EA AN yY 5 4a Bror mg AN Bn 2 EA Kaat AN ya A? 
a C éi | Ç) C) 
l fEl geal bl apa EJ 39 acgye 
maka Kami dengan Kami jadi- sungguh ditinggikan/ dan hampar- tercegah/ 
jadikan mereka 35 kejadian kan mereka Kami 34 tebal empuk an/ kasur-2 33 terlarang 


Faja`alnāhunna 


AN Yoy 

) > 

E ga CY PK 
untuk kaum/ penuh 


golongan 37 cinta 36 
Li-ash-ħābil yamin (38) Tsullatum minal 


5 Gia, A) Ys 2 
S s SH 


mamnū`ah (33) Wafurusyim marfū`ah (34) Inna ansya nahunna insya-a (35) 


P v GIA 
dari rombongan/ kanan 


golongan besar 38 
abkārā (36) `uruban atrābā (37) 


WAK YÉN 


AAN gi, e? A 
(Ya) D a 


Zara 
gadis-gadis 
perawan 


AN 2 O zo 
a, E Zayi 
kaum/ apa/ kiri dan kaum/ dari dan iva 


golongan siapa golongan 40 golongan besar 39 
awwalin (39) Watsullatum minal ākhirīn (40) Wa-ash-habusy syimali mā ash-ħābusy 


orang-2 perta- 
ma/ dahulu 


orang-orang 
kemudian 


PS AN Jan ss AI AS Yez l a AN By 
PIT DIK D IU DP 
sejuk ti- asap dari dan na- dan air panas angin amat da- kiri 

dak 43 hitam ungan 42 mendidih panas lam 41 
syimal (41) Fi samūmiw wa hamim (42) Wa zhillim miy yaħmūm (43) La bāridiw 
Da TERA a Zi KO D5 
aha DE GO IA D GE „> Ý 
mereka tetap/ dan ada- dalam kesenang- demikian/ sebe- adalah a enak/menye- dan 
terus-menerus lah mereka 45 an /kemewahan itu lum mereka nya mereka 44  nangkan tidak 


Innahum kānūŭ qabla dzālika mutrafin (45) Wakānū yushirrūna 


PA h g 


wala karim (44) 


P Tas paps PR 
D PAN 


£ 


tanah dan kamiada- kamite- apakah mereka me- dan adalah yang pelanggar- atas 
lah/menjadi lah mati apabila ngatakan mereka 46 besar an/dosa 
`alal ħintsil 'azhim (46) Wakānū yaqūlūna a-idzā mitnā wakunnā turābaw 
E 

f Fa 24 La AK T 
áa D S3 BA O ÉK iss 
sesung- kata- atau apakah sungguh akan apakah sung- dan tulang - 
guhnya kanlah 48 PA bapak-2 kami 47 dibangkitkan guh kami belulang 


wa'izhaman a-innā lamab`ŭūtsūn (47) Awa-ābā unal awwalūn (48) Qul innal 


AT P Da y Yaara 24 Y 3 
AF : ©) 
O j a ok d A D ai 
ap hari A orang-orang 


50 ditentukan yang kemudian 
awwalina wal-akhirin (49) 


po 5 > 
NN! 
7 
orang- 2 
terdahulu 


waktu-waktu pada 
tertentu 


sungguh mereka 
dikumpulkan 49 
Lamajmū`ūna ilā miqati yaumim ma`lūm (50) 


24. (Sebagai) balasan bagi apa yang telah mereka 
kerjakan. 

25. Mereka tidak mendengar di dalamnya 
perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan 
yang menimbulkan dosa, 

26. kecuali perkataan selamat sejahtera, selamat 
sejahtera. 

27. Dan golongan kanan, 
itu? 

28. (Berada) di pohon bidara yang tidak berduri, 
29. dan pohon pisang bersusun-susun, 

30. dan naungan yang terbentang luas, 

31. dan air tercurah, 

32. dan buah-buahan yang banyak, 

33. yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak 
terlarang memakannya. 

34. dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. 

35. Sungguh Kami jadikan mereka (bidadari- 
bidadari itu) dengan kejadian, 

36. dan Kami jadikan mereka (langsung menjadi) 
gadis-gadis perawan, 

37. penuh cinta lagi sebaya. 

38. (Kami jadikan bidadari-bidadari itu) untuk 
golongan kanan, 

39. (yaitu) dari rombongan orang-orang dahulu. 
40. dan dari rombongan orang-orang kemudian. 
41. Dan golongan kiri, siapa golongan kiri itu? 

42. (mereka) dalam (siksaan) angin yang amat 
panas dan air panas yang mendidih, 

43. dan dalam naungan asap hitam, 

44. tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 

45. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam 
kemewahan. 

46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa 
besar. 

47. Dan mereka mengatakan: "Apakah apabila 
kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang 
belulang, apakah sungguh kami akan dibangkitkan 
kembali? 
48. apakah 
(juga)?" 
49. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang 
terdahulu dan orang-orang yang kemudian, 

50. sungguh mereka dikumpulkan pada waktu- 
waktu tertentu di hari yang ditentukan. 


siapa golongan kanan 


bapak-bapak kami yang terdahulu 


51. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang- 
orang yang sesat lagi orang-orang pendusta, 

52. pasti akan memakan pohon zakum, 

53. dan akan memenuhi perutmu dengannya. 

54. Sesudah itu kamu akan meminum air panas 
mendidih. 

55. Maka kamu akan meminum minuman unta. 
56. Itulah hidangan mereka pada hari 
Pembalasan". 

57. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa 
kamu tidak membenarkan? 

58. Maka apakah kamu perhatikan nutfah (atau 
mani) yang kamu pancarkan. 

59. Apakah kamu yang menciptakan nutfah (atau 
mani) itu, ataukah Kami yang menciptakan? 

60. Kami telah menentukan kematian di antara 
kamu dan Kami tidaklah dikalahkan, 

61. untuk menggantikan yang serupa kamu dan 
menciptakan kamu dalam keadaan yang tidak 
kamu ketahui. 

62. Dan sungguh kamu telah mengetahui 
penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu 
tidak mengambil pelajaran? 

63. Maka apakah kamu perhatikan apa yang 
kamu tanam. 

64. Apakah kamu yang menanam tanaman itu 
atau Kami Penanam-Nya? 

65. Jika Kami menghendaki, niscaya Kami jadikan 
tanaman itu hancur dan kering, maka jadilah kamu 
meratap. 

66. (Sambil berkata): "Sungguh kami benar-benar 
yang menanggung utang", 

67. bahkan kami adalah orang-orang yang tidak 
berusaha. 

68. Maka apakah kamu perhatikan air yang kamu 
minum. 

69. Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu 
dari awan ataukah Kami yang menurunkan? 

70. Jika Kami menghendaki, maka Kami jadikan air 
hujan itu asinn maka mengapa kamu tidak 
bersyukur? 

71. Maka apakah kamu perhatikan api yang kamu 
nyalakan. 

72. Apakah kamu yang menumbuhkan pohon 
kayu api itu ataukah Kami yang menumbuhkan? 


A Ana PAN PNY DA 
DS a a a N AK jé G K ož 


zakum dari pohon dari pasti me- lagi orang-2 orang-orang hai sesungguh- L 
52 makan ST pendusta yang sesat nya kalian dian 
Tsumma innakum ayyuhadh dhallanal mukadz-dzibūn (51) La-akilana min syajarim min zaqqūm (52) 


Ka rz AN gc? zz OA PES an Gr) 7o PES A 
a Oi gak SG DA e A 


maka akan air panas dari atas- maka akan perut- darinya maka men- 
meminum 54 mendidih nya meminum 53 perut jadi penuh 
Famāli-ūna minhal buthūn (53) Fasyāribūna `alaihi minal hamim (54) Fasyāribūna 


g kr Ong E a Oaz 
pa BA P 7 peg na 
maka me- Kami mencip- Kami pemba- hari pemberian/ inilah unta minum- 


ngapa tidak takan kalian 56 lasan hidangan mereka 55 an 
syurbal him (55) Hādzā nuzuluhum yaumad din (56) Nahnu khalaqnākum falau lā 


Dr 27 7 ERA 2 SA” AN P A opor A AN [Aor 
S A a D G gii ú A O i 


Kami atau- kalian men- apakah kalian tumpah- apa maka apakah ka- kalian mem- 
kah ciptakannya kalian 58 kan/pancarkan yang lian perhatikan 57 benarkan 
tushaddiqūn (57) Afara-aitum mātumnūn (58) A-antum takhluqūnahū am nahnul 


69) Y Aou? oA A < -Íl e BE A CA) CA Ki | 
w My D A Pd $ w DE 
dengan di- Kami dan kematian di antara Kami telah Kami yang men- 


60 kalahkan tidaklah kalian menentukan 59 ciptakan 
khāliqūn (59) Nahnu qaddarnā bainakumul mauta wamā nahnu bimasbūqīn (60) 


ken K2 P4 2 A, jea AN > ng 
KRAI PAR 5 KG é ák 


kalian tidak apa (ke- da- dan mencip- yang seru- menggan- un- atas 
Bn 61 ketahui adaan) lam takan kalian pa kalian tikan tuk 
“ala an nubaddila amtsālakum wanunsyi-akum fi mā lā ta`lamūn (61) Walaqad 


äs AA A en), Sg lrag SA2 y 

2a > v AR 

` (1) Ia AN al as i 
kalian apa maka apakah ka- kalian ingat/meng- maka meng- per- pencip- kalian telah 
tanam yang lian perhatikan 62 ambil pelajaran apa tidak tama taan mengetahui 


“alimtumun nasy-atal ūlā falau lā tadzakkarūn (62) Afara-aitum mā taĥħrutsūn 


TEESE PIESTA sA AN 

; a aO 
asda) A E Oa ENN ái Dyp awis QY 
niscaya Kami Kami meng- jika penanam- Kami atau kalian me- apakah 


jadikan dia hendaki 64 (Nya) nanamnya kalian 63 
(63) A-antum tazra`ūnahū am nahnuz zāri`ūn (64) Lau nasya-u laja`alnāhu 


PES TTA EA 27 AN Yes v2 i eg AN Yeo 
Sa SH iO BA é 6 Si F Ka 


orang-2 yang kami bah- sungguh yang me- sungguh kalian meratap/ maka jadi- hancur/ 
tidak berusaha kan 66 nanggung hutang kami 65 menyesal lah kalian kering 


huthaman fazhaltum tafakkahūn (65) Inna lamughraman (66) Bal nahnu maħrūmūn 


D 
>25? pa 258727 sa GA) & A77? 2 A? saor IA AS 
a a a | GAs 5 = Qy) 
mendung/ dari kalian menu- apakah kalian yang air maka apakah ka- 
awan runkannya kalian 68 minum lian perhatikan 67 


(67) Afara-aitumul ma-al ladzi tasyrabūn (68) A-antum anzaltumūhu minal muzni 


A P $ > -7 2 AA A >o? > P 
A z% K #17 Pa Peran i CA ARA > 
kalian ber- maka meng- asin Kami ja- Kami meng- jika yang me- Kami atau- 


syukur apa tidak dikannya hendaki 69 nurunkan kah 
am nahnul munzilūn (69) Lau nasya-u ja`alnāhu ujājan falau lā tasykurūn 


o7 pah Ln aske PN ash SA AG saors, A 
Al 5 Prs euil pa O9” 3 SG! yer Ç) 


atau- pohon kalian me- apakah kalian yang api maka apakah kali- 
kah kayunya numbuhkan kalian 71 nyalakan an perhatikan 70 
(70) Afara-aitumun nāral lati tūrūn (71) A-antum ansya“tum syajaratahā am 


E72 PERA a NLI A AN A 2a? A,r 
A A : , (vs) a FOAR , 
SAN Ap d pA Ulas S£ L giu | os 
bagi orang-2 dan kesenangan/ peringatan/ Kami men- Kami yang me- Kami 
musafir bahan yang berguna pengajaran jadikannya 72 numbuhkan 
nahnul munsyi-ūn (72) Nahnu ja`alnāhā tadzkirataw wamatā`al lilmuqwin 
pg AA AN > - pa > PPa AN 
bal SG A Sa D A al O 
iii SG i D e g 
Aku ber- maka Mahabesar/ Tuhan dengan maka ber- 
sumpah benar-2 74 Mahaagung kamu nama tasbihlah 73 


(73) Fasabbih bismi rabbikal `azhīm (74) Fala uqsimu 


ta 5 BA z 
Ny -p 9 3 ablo 
besar kalian me- jika sungguh dan sesung- 
76 ngetahui sumpah guhnya ia 75 


bimawaqi'in nujūm (75) Wa-innaha laqasamul lau ta`lamūna `azhim (76) 
Ar z 
> g” 
ES A É 


A - CW) 
y Ad 
RT a O 
terpeli- pan da- yang Al-Quran 


ke- menyen- tidak 
cuali tuhnya 78 hara baik lam 77 mulia 


Innahū laqur-ānun karim (77) Fi kitābim maknūn (78) Lā yamassuhīū illal 


a go~ 


bintang- 
bintang 


dengan 


sesung- 


>? Za EN Say? A bw DX PEN Bes 
: A Q) é z a EK YY 
si Ga O A a a F 
pembi- maka apakah semesta Tuhan/ dari penurunan/ orang-orang 
caraan dengan ini 80 alam Pemelihara diturunkan 79 yang disucikan 


muthahharūn (79) Tanzilum mir rabbil 'alamin (80) Afabihadzal haditsi 


A GA Dea A an 2 Z? Pa Pe (MN) Yro 24 A 
po w A D) OEI Nr oy aAa ~ 

maka meng- kalian men- sesungguh- rezeki dan kalian berpaling/meng- kalian 
apa tidak 82 dustakan nya kalian kalian menjadikan 81 anggap remeh 


antum mud-hinūn (81) Wataj`alūna rizqakum annakum tukadz-dzibūn (82) Falau lā 


P KAI Pa a) aaa A A Ya? | P 5 
Si i O AI KP d i 
lebih dan kalian ketika dan kerong- telah tat- 
dekat Kami 84 melihat itu kalian 83 kongan sampai kala 


idzā balaghatil ħulqūm (83) Wa-antum ĥħīna-idzin tanzhurūn (84) Wanahnu aqrabu 


>> Z 1? rA >, A 5 yg D Pe 
sa k Sa Í O IN ri 


menyerah pada bukan/ kalian jika maka me- kalian tidak tetapi daripada kepa- 
kekuasaan/dikuasai tidak adalah ngapa tidak 85 melihat kalian danya 
ilaihi minkum walakil lā tubshirūn (85) Falau lā in kuntum ghaira madinin 


Ys 774? 


ka əz 


Ai g É a i O G Y 
Oya 2 o oL a ng > 3 ol eF 7 
orang-2 yang dari dia jika maka orang-2 yang kalian jika kalian 
didekatkan adalah adapun 87 benar adalah kembalikan dia 86 


(86) Tarji ūnahā in kuntum shadiqin (87) Fa-amma in kana minal muqarrabin 


y2? > A > AN airs Ng 1275 Eio 
P ia K a G ro E D 
kaum/ dari dia jika dan kenik- dan danke- maka e 
golongan adalah adapun 89 matan surga puasan ketenteraman 88 


(88) Farauħuw waraihanuw wajannatu na'im (89) Wa-amma in kana min ash-habil 


ti; © i 


Se > LARZA 


dari dia jika dan kanan kaum/ dari bagi 
adalah adapun 91 golongan kamu 
yamin (90) Fasalāmul laka min ash-ħābil yamin (91) Wa-amma in kana minal 


7 K > 

o ok ol g 
maka ke- kanan 
selamatan 90 


>27 ie A G 27” IR | GA Yog | l> es AH 
A ilo AN KI a g 
neraka dan dima- air panas dari maka hi- orang-orang orang-orang 
sukkan 93 mendidih dangan 92 yang sesat mendustakan 


mukadz-dzibinadh dhallin (92) Fanuzulum min hamim (93) Watashliyatu jahim 


tempat turun 


guhnya ia 


73. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan 
bahan yang berguna bagi orang-orang musafir. 

74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu Yang Mahabesar. 

75. ®© Maka Aku benar-benar bersumpah dengan 
tempat turun bintang-bintang. 

76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang 
besar kalau kamu mengetahui. 

77. Dan (ini) sesungguhnya Al-Quran yang mulia, 
78. dalam kitab yang terpelihara baik (yakni Loh 
Mahfuz), 

79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang 
disucikan. 

80. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. 

81. Maka apakah dengan pembicaraan (Al-Quran) 
ini kamu berpaling? 

82. Dan kamu menjadikan (Al-Quran itu sebagai) 
rezeki kamu, sesungguhnya kamu mendustakan 
(Al-Quran itu). 

83. Maka mengapa (kamu) tidak (bisa mencegah 
ruh yang mau keluar) tatkala telah sampai di 
kerongkongan, 

84. dan kamu ketika itu melihat, 

85. dan Kami lebih dekat kepada ruh itu daripada 
kamu. Tetapi kamu tidak melihat (Kami), 

86. maka mengapa jika kamu tidak menyerah 
pada kekuasaan (Alloh), 

87. (cobalah) kamu kembalikan ruh itu 
(ketubuhnya) jika kamu adalah orang-orang yang 
benar? 

88. adapun jika dia (atau ruh itu) dari 
orang yang didekatkan (kepada Alloh), 

89. maka (ruh itu) memperoleh kesenangan dan 
kepuasan dalam surga (penuh) kenikmatan. 

90. Dan adapun jika dia dari golongan kanan, 

91. maka keselamatan bagimu dari golongan 
kanan. 


orang- 


92. Dan adapun jika dia (atau ruh itu) dari orang- 
orang yang mendustakan lagi sesat, 

93. maka dia mendapat hidangan air panas 
mendidih, 

94. dan dimasukkan ke dalam neraka. 


95. S h (Al-Quran) ini adalah keyaki AN A Au vra AN te. j 4 DA KN pp AS 
ungguh (Al-Qurān) ini adalah keyakinan yang a $ A A pal > A Í oa a a J 
f P pa E a ( 2 Por a 


benar. 
96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu yang Maha Agung. Mahaagung/ Tuhan dengan maka ber- keyakinan hak/ sung- ini sung- 
96 besar kamu nama tasbihlah 95 benar guh ia guh 94 


(94) Inna hādzā lahuwa haqqul yaqin (95) Fasabbih bismi rabbikal `azhīm (96) 


